Hari 


NOTULEN MGMP MATEMATIKA 


KKM 01 dan 03 KABUPATEN KUDUS 
: Rabo 


Tanggal : 22 Pebruari 2023 
Tempat : MTS Nurul Huda Kaliwungu Kudus 
Jalannya acara : 


k 


Acara dimulai pukul 08.15 oleh Ibu Rosma Mulyani, Ketua MGMP 
Matematika dengan Iftitahul Majlis surat Al Fatihah. Ucapan 
terimakasih untuk tuan rumah dan seluruh bapak ibu anggota MGMP 
atas kerawuhannya 


. Mengikuti Zoom meeting BIMTEK Penyusunan Instrumen Assesmen 


Madrasah tahun pelajaran 2022/2023, Pembahasan : 

a. Proses pembelajaran dibagi 4 : Perencanaan, Pelaksanaan, 
Assesmen, Tindak lanjut 

b. Assesmen Pembelajaran ada 3 : Formatif, sumatif, Assesmen 
Madrasah 

c. Tahapan soal assesmen : 

. Menentukan materi esensial 

. Menganalisis KD 

. Penyusunan kisi kisi 

. Memilih stimulus 

. Menulis soal sesuai stimulus 

. Membuat kunci jawaban 

d. Bentuk/Jenis soal assesmen : PG,PG Kompleks,Menjodohkan, 
Benas/salah/isian singkat, Uraian 


UV WW NN P 


. Pembahasan MGMP yang dipimpin ibu Rosma Mulyani, M.Pd ( Ketua 


MGMP Matematika KKM 01 ) dan Bpk faiz Kurniawan, M.Pd. ( Ketua 

MGMP Matematika KKM 03) 

a. Video Pembelajaran dikumpulkan jadi satu drive, sesuai dengan 
partner yg sdh dibagi. 

b. Drive dikoordinir oleh BP Furqon 

c. Assesmen Madrasah, membuat stimulus dulu baru 1 soal saja. 
Maksimal dikumpulkan 1 mg setelah ini 

d. Pertemuan selanjutnya di MTs Yanbu' Putri Dawe 


. Pembahasan Video pembelajaran.dengan aplikasi Canva oleh bu Ery 


Novianti dkk 
a. Pengisian suara 
b. Pengumpulan video di drive, video,PPT slide nya 


. Elemen CP Kurikulum Merdeka oleh bu Eko Sari dan Bu Rosma 


Mulyani 


. Pembacaan Doa dipimpin oleh Bapak dari MTs Yanbu' 


7. Acara ditutup pukul 12.30 oleh Bu Rosma Mulyani dengan bacaan 
Hamdalah 


Kudus, 22 Pebruari 2023 
Kepala MTs Al Furgon Guru mapel Matematika 


Abdul Latif, S.Ag. Mahmudah, S.Pd.I 


